WikipediA 


Bahasa Parsi Afgani 


Dari (bahasa Persia: (Jj) Dari, pengucapan [dae' ri]) 

atau bahasa Persia Dari (bahasa Persia: ijj> c r* - 
Farsiy e Dan, [fD: rsije dae' ri]), biasa dikenal dengan 
bahasa Persia Timur, adalah nama historis untuk bahasa 
Persia dan, dalam penggunaan kontemporer mengacu 
pada dialek Persia kadang disebut Farsi yang dituturkan 
di AfganistanJ 9 ^ 10 ^ 11 ' Bahasa ini diakui sekaligus 
dijadikan bahasa resmi oleh pemerintah Afgani stan J 9 ' 
Sebagaimana didefinisikan dalam Konstitusi Afganistan, 
Bahasa Dari merupakan salah satu dari dua bahasa 
nasional resmi di Afganistan. Dituturkan oleh lebih dari 
50% dari penduduk sebagai bahasa utama, yang juga 
menjadi sebagai lingua franca di Afganistan^ 12 ]. Pusat 
daerah tutur bahasa ini umumnya di wilayah utara dan 
barat Afganistan, termasuk sekitar kota Kabul. Hampir 
separuh penduduk Afganistan (kecuali suku Pashtun) 
mempakan penutur bahasa ini, atau setidaknya sebagai 
bahasa kedua. Bahasa ini berfungsi sebagai bahasa 
penyatu antar suku. 

Masyarakat Hazara berbicara dalam Bahasa Dari, namun 
dengan dialek yang berbeda dan terdapat banyak kosakata 
Mongol dan Turki didalamnya. 

Ditulis dengan huruf Arab lokal, bahasa ini sebenarnya 
tidak berbeda jauh dengan Bahasa Persia di Iran, namun 
dengan penekanan yang lebih sedikit ketimbang Persia 
Iran serta beberapa tambahan konsonan. 

Lihat pula 

■ Daftar Bahasa 


Referensi 


1. A Dari, Afghan Persian (http://www.ethnologue.co 

m/language/prs) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 
(http://www.ethnologue.com /language/aiq)Aimaq 
di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 
(http://www.ethnologue.com/language/haz)Hazarag 

di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2 a a b "Q| A _ w or |d Factbook, "Afghanistan", 
Updated on 8 July 2010". Cia.gov. Diakses 
tanggal 19 August 2013. 


Dari 

bahasa Persia Dari, bahasa Persia 
Afganistan 


Pelafalan [dae' ri] 

Dituturkan di Afganistan 

Penutur 1.250 million (2000-2011)11] 

bahasa dituturkan oleh 25-50 % 

populasi Afganistan.P]] 2 ]] 3 ]! 4 ] 


Rumpun 

bahasa 


Indo-Eropa 
■ Indo-lran 
■ Iranian 
■ Barat 
- Barat daya 
■ Persia 
■ Dari 


Dialek Kabul, Balkh, Herati, 

Badakhshan, Panjshir, 
Laghmani, Sistani, Aimagi, 
Hazaragit 5 ] 

Sistem Alfabet Persia 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa C Afganistan 

resmi di 


Diatur oleh Academy of Sciences of 
Afghanistan 

Kode bahasa 


ISO 639-3 Mencakup: 

prs (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=prs) - Dari, Afghan Persian 

aiq (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=aig) - A imag 

haz (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 

=haz) - Hazaragi 

Glottolog 




















































3. A "AFGHANISTAN v. Languages". Ch. M. Kieffer. 
Encyclopaedia Iranica, online ed. Diakses tanggal 
10 December 2010. "Persian (2) is the language 
most spoken in Afghanistan. The native tongue 
of twenty five percent o f the population ...” 

4. A "Dari". UCLA International Institute: Center for 
World Languages. University of California, Los 
Angeles. Diakses tanggal 10 December 2010. 

5. A "Iranica, "Afghanistan: v.Languages", Table 

11". Diakses tanggal 19 August 2013. 

6. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Dari". Glottolog 
4.1 . Jena, Jerman: Max Planck Institute for the 
Science of Human History. 

7. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Aimaq". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 

8. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Hazaragi". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 

g /v a h Kesalahan pengutipan: Tag <ref > tidak 
sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama 
Iranica 


daril249 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/dari 

1249 ) (Dari)t 6 ] 

aimal241 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/aima 

1241 ) (Aimaq)[ 7 ! 

hazal239 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/haza 

1239 ) (Hazaragi)! 8 ] 

Linguasfer 58-AAC-ce (Dari) + 58-AAC- 
cdo & cdp (Hazaragi) + 58- 
AAC-ck (Aimag) 


L0. A http://www.lmp.ucla.edu/Profile.aspx? 
LanglD=191&menu=004 

Ll. A http://original.britannica.com/eb/article- 
9028772/Dari-language 

L2. A Dari (http://www.lmp.ucla.edu/Profile.aspx7Lan 
glD=191&menu=004), UCLA Language Materials 
Project 


Pranala luar 


■ Dari alphabet_(http://www.afghan-web.com/language/dari.h 

tml) from Afghanistan Online 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Parsi Afgani di 

Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Parsi_Afgani&oldid=15396982" 


Halaman ini terakhir diubah pada 29 Juli 2019, pukul 01.35. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 










































